SELAMA SATU JAM PENUH 





PAK GURU MENASEHATI 
PERILAKUKU DI KELAS. 





| 


ТАРІ TIDAK SATU KALIMAT PUN KUDENGARKAN. 


MENGAPA AKU HARUS MENDENGARKAN DIA? 
TOH, DIA LEBIH MUDA DARIKU. 














SATU, SATU SAJA 


LALU AKHIRNYA, 
KETIKA DIA MENUNDUK UNTUK MENGAMBIL 
CATATAN PRESTASIKU 








AKU MELAKUKANNYA. 





SATU SAJA, CUKUP SATU SAJA! 


FORBIDDEN TALES 

















RACUN NIKOTIN MEMASUKI TUBUHKU UNTUK 
PERTAMA KALI, SETELAH SEKIAN LAMA 





DAN PERASAAN MA 
ATAS APA YANG TELAH KULAKUKAN 





MEMBUAT KEPALAKU PUSING, 








LALU TIBA-TIBA, 





AKU MENYADARI. 


TAK PEDULI BERAPA PUN 
KESEMPATAN YANG KUDAPAT, 


ORANG SEPERTIKU TIDAK AKAN PERNAH 
BISA BERUBAH. 





MESKI AKU BISA KEMBALI KE MASA LALU 





со 
TT 


MESKI AKU DAPAT KESEMPATAN UNTUK BERTOBAT 





FAKTA YANG MENYEDIHKAN DAN MENGERIKAN ADALAH 


BAHWA ORANG SEPERTIKU 
TIDAK AKAN PERNAH BISA BERUBAH 





CUMA MENUNGGU 10 TAHUN LAGI UNTUK BISA KAYA? 
AKU BAHKAN TIDAK SANGGUP MENJALANI 3 TAHUN- 
BAGAIMANA MUNGKIN AKU BISA MENJALANI 
10 TAHUN? 

MAKSUDKU, ORANG YANG PUNYA OTAK SETENGAH PUN 


AKAN MERENCANAKAN KEHIDUPAN BARUNYA DENGAN 
HATI-HATI, BUKANNYA BERHARAP CEPAT KAYA 





N 


ORANG YANG PINTAR AKAN MENGIKUTI RENCANANYA 
DEMI MEMBANGUN KEHIDUPAN YANG LEBIH ВАК. 


BENAR, SEBAGAI MANUSIA, 
AKU TIDAK AKAN BERUBAH. 


BERPIKIR AKU BISA BERUBAH, 
HANYALAH SEBUAH DELUSI. 


BERUSAHA BERUBAH TANPA BERKACA, 
HANYALAH SEBUAH KEBODOHAN. 


MANUSIA, TIDAK PERNAH, BERUBAH. 


MAKSUDKU, KALAUPUN AKU TERUS MENUNGGU 
DAN TERUS MENUNGGU, DAN AKHIRNYA BERHASIL 
MENJADI JUTAWAN DALAM SEMALAM 








AKU HANYA AKAN MENYIA-NYIAKAN HIDUPKU 
LEBIH PARAH DARI YANG SUDAH KULAKUKAN 


DAN AKAN MENGALAMI KEMATIAN YANG 
LEBIH MENYIKSA, 








JELAS SEKALI, 
ORANG SEPERTIKU SANGATLAH JELAS. 





HAHAHAHA 








AKU MENYESAL, 


MEMBIARKAN IBLIS ITU MENIPUKU. 


SUNGGUH 














AKU MENYESALINYA, 






































4 
NN 
۸ 





INIKAH 
KEBAHAGIAAN YANG 
KAU MAKSUD? 





IBLIS ITU MUNCUL SAAT KAU BERADA 
DALAM TITIK PALING LEMAH DALAM HIDUPMU, 


MEMBISIKKAN JANJI-JANJI PALSU 
UNTUK MENJEBAKMU 


DAN KEMUDIAN MELIHATMU 
HANCUR DALAM KEPEDIHAN 





JADI INIKAH 


KEBAHAGIAAN YANG HARUS 
>. KUSERAHKAN?!! 
KAVA 


ES 
















SEPERTINYA 
KAU SALAH PAHAM, 





YANG KULAKUKAN CUMA MEMBERI 
APA YANG KAU MOHONKAN. 


JADI, KENAPA KAU 
MENYALAHKANKU? 





JIKA KAU SUNGGUH 


INGIN MENYALAHKAN SESEORANG 


BUKANNYA LEBIH TEPAT 
UNTUK MENYALAHKAN 
DIRIMU SENDIRI? 











YANG DIA LAKUKAN 
HANYALAH MENGABULKAN PERMOHONANKU. 
DAN AKULAH YANG MERUSAK PERMOHONAN ITU. 
AKU. 
DIRIKU YANG BODOH INI, 





"mz 


Ро ’ 
v 


AKU HANYA... 
ASAL NGOMONG, 


TAPI.... 





АРАКАН ADA KEMUNGKINAN... 


UNTUK MEMBATALKANNYA? 






SEKARANG KAU 
MAU MEMBATALKAN 
PERMOHONANMU? 








г 
< 
а 

SF 

а 

<2 
< 
> 
ш 
x 








JADI ITU MUNGKIN? 


APAKAH MUNGKIN UNTUK KEMBALI LAGI 


DAN MENGUBAH SEMUA KESALAHAN BODOH 
YANG SUDAH KULAKUKAN? 







BAGAIMANA 
DENGAN 
INGATANMU? 










HARUSKAH 
KUHAPUS 
SEMUA? 


ATAU DIBIARKAN 
SAJA? 







HAPUS SAJA... 
SEMUANYA... 










BUAT AKU 
MELUPAKAN SEMUA 
INI, 


BAHWA SEMUA INI 


PERNAH TERJADI, 





DAN BAHWA 
AKU ORANG YANG 


SEPERTI INI... 





DAN BIARKAN AKU MENGHADAPI AJALKU 


SESUAI TAKDIR 


DARI ALAM SEMESTA 


AKU AKAN BERTANYA 


SEKALI LAGI... 





JADI PILIHLAH 
BAIK-BAIK... KARENA 
PILIHANNYA PENTING, TAPI 
HASILNYA TIDAK. 

















SEPERTI YANG KAU ММТА 


SEBAGAI HASIL DARI PERMOHONAN BODOHKU, 


AKU HARUS MENJALANI KEHIDUPAN PENUH 
PERCOBAAN DAN KEGAGALAN YANG MENYAKITKAN 





TAPI BERKAT SOSOK MISTERIUS ITU, 


AKU MENYADARI PELAJARAN HIDUP YANG 
JELAS NAMUN GAMPANG DILUPAKAN 





BAHWA KARENA MANUSIA TIDAK PUNYA 
KESEMPATAN KEDUA DALAM HIDUPNYA, JADI, 
JANGAN SIA-SIAKAN KEHIDUPAN 


YANG TELAH DIBERIKAN. 





YA, BISA JADI SOSOK ITU BUKANLAH IBLIS 





TAPI MALAIKAT. 


AKU BARU BERUSIA 35 TAHUN 


| pii 
а 





DENGAN KATA LAIN- 
KANKER PARU-PARU STADIUM AKHIR, 


TAPI PENGOBATAN KANKER YANG MENGERIKAN INI 
AKHIRNYA BERAKHIR 


YANG TERSISA SEKARANG 


HANYA ISTIRAHAT YANG TENANG DAN 
PIKIRAN YANG DAMAI 


DENGAN TUBUH DIPENUHI DENGAN 
OBAT PENGHILANG RASA SAKIT, 


PERLAHAN, AKU MENUNGGU AJALKU... 





TAPI 


APA ITU YANG BERDIRI 
PINGI 








AKHIR-AKHIR INI? 











KATAKAN PADAKU 


KOMIK INI DIDUKUNG DAN DITERBITKAN 
OLEH DIVISI KREATIF MANAJEMEN KOMIK KOREA 





www.webtoons.com 


